



Tuntunan 
Shalat & 
Tahajud 


Di Lengkapi Dengan : 
Do'a-do'a Pilihan 
Arab Indonesia 





Shalat Sunnah Tahajud 
Perngertian Shalat Sunnah Tahajud 
Waktu Shalat Sunnah Tahajud 
Jumlah Rakaat dan Surat Yang Dibaca 
Keutamaan / Keistimewaan Shalat Tahajud 


i ILLA Jumlah Rakaat Shalat Tahajud 


Amalan Sebelum Shalat Tahajud 
Sang kal a Tatacara Mengerjakan Shalat Tahajud 
Doa-Doå Pilihan 


DN NN D D 





www.tedisobandi.blogspot.com 


H.sayuti 


Tuntunan 
Shalat 
Tahajud 


Shalat Sunnah Tahajud 
Perngertian Shalat Sunnah Tahajud 
Waktu Shalat Sunnah Tahajud 
Jumlah Rakaat dan Surat Yang Dibaca 
Keutamaan / Keistimewaan Shalat Tahajud 
Jumlah Rakaat Shalat Tahajud 
Amalan Sebelum Shalat Tahajud 
Tatacara Mengerjakan Shalat Tahajud 
Doa-Doa Pilihan 


Al 
| Sangkala 





Tuntunan Shalat Tahajud 


isbn 978-602-8228-61-9 


Di Susun oleh : 
H. Sayuti 
Cover 
Sangkala com. 


s W 
Sangkala 








Kata Pengantar 


Puja dan puji syukur senantiasa kami haturkan kepada 
Allah swt., dengan rahmatNya kami dapat menyusun buku 
kecil ini ke hadapan para pembaca yang budiman. -Shalawat 
serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada penghulu 
Rasul dan Nabi, yaitu Muhammad saw. 


Buku ini disusun dengan mengetengahkan pembahasan 
serta petunjuk tatacara pelaksanaan shalat Tahajud secara 
sistematis dan mudah dipahami. Untuk mendukung nilai ibadah 
shalat sunnah tersebut, penyusun juga melengkapi uraian ini 
dengan doa-doa pilihan. Harapannya, agar kita selalu berdzikir 
kepada Allah swt. 


Mudah-mudahan buku sederhana ini bermanfaat bagi 
pembaca yang budiman. amiin 


Penyusun 


Daftar Ii 


e Kata Pengantar — iii 
e Daftar Isi — vi 
e Shalat Sunnah Tahajud 
A. Pengertian Shalat Tahajud — 7 
www.tedisobandi.blogspot.com B; Waktu Pelaksanaannya ~ 9 
C. Keutamaan/ Keistimewaan Shalat Tahajud — 12 
D. Jumlah Rakaatnya — 14 
= E. Amalan Sebelum Shalat Tahajud — 17 
e Tatacara Mengerjakan Shalat Tahajud — 19 
* Wirid Untuk Shalat Tahajud — 34 


e Kumpulan Doa-doa Penting — 36 





www.tedisobandi.blogspot.com 


MEA aa 





SHALAT SUNNAH TAHAJUD 





A. Pengertian Shalat Tahajud 
Shalat tahajud yaitu shalat yang dikerjakan pada waktu 


` malam dan sesudah tidur (meskipun tidurnya sebentar). Jadi 


apabila sebelumnya dilakukan tanpa tidur, maka tidak 
dinamakan shalat tahajud, tetapi shalat sunah biasa seperti 
witir dan shalat-shalat sunah yang lain. Jumlah rakaatnya 
tidak terbatas, tiap dua rakaat salam. 


Allah swt. sangat menganjurkan agar hamba-hambaNya 
mengerjakan shalat tahajud sebagaimana firman-Nya berikut 
ini: 

AIA TA AA. GAA AI e 
Alas . GAN 3 ABG As se Ja 
AAMS 


Dan pada sebagian malam hari, bershalat tahajudlah kamu 
sebagai ibadah tambahan, mudah-mudahan Tuhanmu meng- 
angkat kamu ke tempat yang terpuji.” (QS. Al-Isra' 79) 


Shalat Tahajud adalah shalat yang diwajibkan kepada Nabi 
saw. sebelum turun perintah shalat wajib lima waktu. Sekarang 


shalat at Tahajud merupakan shalat yang sangat dianjurkan untuk 
dilaksanakan. 


Rasulullah saw. bersabda: 
29, Ata CATENA: SNG Pan ; 
EARR GA 


KAN YAN 


Kerjakanlah shalat malam, sebab hal itu D 
kebiasan orang-orang yang shalat sebelummu dan suatu 
jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, serta sebagai 
penebus kejelekan-kejelekanmu, pencegah dosa dan dapat 
menghalau penyakit dari badan. (HR. Turmudzi dan 
Ahmad). 


Sabdanya yang lain: 


a na LA pak 
ANA Gia 4 


Di malam hari ada saat yang apabila ada seorang muslim 
memohon kepada Allah, akan kebaikan dunia dan 
akhiratnya, Allah pasti akan mengabulkannya. Begitulah 








d 
5 
3 


halnya setiap malam. (HR. Imam Ahmad dan Imam 
Muslim). < 


“Sahabat Abdullah bin Salam mengatakan bahwa Nabi 
saw. telah bersabda : 


si Hai sekalian manusia, sebarluaskanlah salam dan 
berikanlah makanan serta shalat malamlah diwaktu manusia 
sedang tidur, supaya kamu masuk Surga dengan selamat.” (HR 
Tirmidzi) | 
Bersabda Nabi Muhammad saw:: 


“Seutama-utama shalat sesudah shalat fardhu ialah shalat 
sunah di waktu malam” ( HR. Muslim ) 


B. Waktu Pelaksanaannya 


Rasulullah saw. menganjurkan agar shalat tahajud dilaksa- 
nakan pada sepertiga malam, sebagaimana hadis berikut ini: 


AA IIN 
IA SAI S DW aAa K : 
NAN WRAL ng < LA 
ANAN. A Caspe Ai 
AA “AD Pd : 

KEMENAG 1 
Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah pada tengah 
malam yang terakhir. Jika engkau bisa termasuk ke dalam 


golongan orang yang berdzikir kepada Allah pada saat 
itu, maka lakukanlah!. (HR. Hakim) 


Dalam sabdanya yang lain: 
p | KH 
An hn b AI IAIA NAK 
HAN AAN EEG 
Gay yA NA PPP 
CASE TA AG, II Ea YAN: 
NA Up e 29) A - 
AVAATA ?& K aa 4 4) na 
— yo Nara ELI 


| ae 


N 


Kapan saja kita ingin melihat Nabi saw. shalat malam, 
disaat itu pasti kita dapat melihatnya, dan kapan saja kita 
ingin melihat Nabi saw. tidur, disaat itu pula kita dapat : 
melihatnya. Apabila beliau berpuasa, hal itu terus beliau 
lakukan.sampai-sampai kita akan mengira bahwa beliau 
tidak pernah berbuka. T etapi kalau sudah berbuka, 
sampai-sampai kita akan menganggap bahwa beliau tidak 
pernah berpuasa. (HR. Imam Bukhari dan Imam Nasa'i) 


Sabdanya lagi: . 
kan ren AN NG 
| A pa 


3 








Allah yang Maha Suci lagi Agung turun ke langit di dunia 
disepertiga yang akhir dari malam, dan berfirman, “Orang- 
orang yang memohon (berdoa) pasti akan Kukabulkan, 
orang yang meminta, pasti akan Ku-beri, dan yang 
memohon ampunan, pasti akan Ku-ampuni. (HR. Imam 
Bukhari dan Imam Muslim) | 


Kapan afdhalnya shalat tahajud dilaksanakan ? Sebetulnya 


— waktu untuk melaksanakan shalat tahajud (Shalatul Lail) dite- 


tapkan sejak waktu Isya’ hingga waktu subuh (sepanjang 

malam) sebagaimana terdapat pada hadis-hadis di atas. 

Meskipun demikian, ada waktu-waktu yang utama, yaitu: 

e Pada sepertiga malam yang pertama, yaitu antara pukul 
19.00 hingga pukul 22.00, ini waktu yang utama. 

e Pada sepertiga malam yang kedua, yaitu antara pukul 
22.00 hingga pukul 01.00, ini waktu yang lebih utama. 

e Pada sepertiga malam yang terakhir, yaitu antara pukul 
01.00 hingga masuknya waktu shubuh, ini adalah waktu 
yang paling utama. 


Menurut keterangan yang shahih, saat dikabulkannya do'a 
adalah pada 1/3 malam yang terakhir. Hal ini bersandar pada 
saat Abu Muslim bertanya kepada sahabat Abu Dzar, “ 

Diwaktu manakah yang lebih utama kita mengerjakan shalat 
malam?” | | 


Sahabat Abu Dzar menjawab, “ Aku telah bertanya kepada 
Rasulullah saw. sebagaimana engkau tanyakan kepadaku ini.” 
Lalu Rasulullah saw. bersabda, “Perut malam yang masih 
tinggal adalah 1/3 yang akhir. Sayangnya sedikit sekali orang 
yang melaksanakannya.” (HR. Ahmad). 


Rasulullah saw. bersabda lagi: “ Sesungguhnya pada waktu 
malam ada satu waktu. Seandainya seorang Muslim meminta 
suatu kebaikan di dunia maupun di akhirat kepada Allah Swt., 
niscaya Allah swt. akan memberinya. Dan itu berlaku untuk 
se-tiap malam.” (HR. Muslim). 


Beliau saw. menambahkan, “Pada tiap malam Tuhan kami 


turun (ke langit dunia) ketika tinggal sepertiga malam yang SN 


akhir. Ia berfirman, “Barangsiapa yang menyeru-Ku, akan 
Aku perkenankan seruannya. Barangsiapa yang meminta 
kepada-Ku, Aku perkenankan permintaanya. Dan barangsiapa 
meminta ampunan kepada-Ku, Aku ampuni dia.” (HR. 
Bukhari dan Muslim). 


C. Keutamaan/ Keistimewaan Shalat Tahajud 


Tentang keutamaan/ keistimewaan shalat Tahajud terse- 
but, Rasulullah saw. suatu hari bersabda, “Barangsiapa me- 
ngerjakan shalat tahajud dengan sebaik-baiknya, dan dengan 
teratur maka Allah swt. akan memberikan 9 macam kemuliaan, 
5 macam kemuliaan di dunia dan 4 macam kemuliaan di akhi- 
rat.” 


Adapun lima keutamaan di dunia itu, adalah : 

1. Akan dipelihara oleh Allah swt. dari segala macam bèn: 
cana. 

2. Tanda ketaatannya akan ampak kelihatan de 

3. Akan dicintai para hamba Allah yang shalih dan dicintai 
oleh semua manusia. 


4. Lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang 
mengandung hikmah. 


12 





5. Akan dijadikan orang bijaksana, yakni diberi pemahaman 
dalam agama. 
Sedangkan yang empat keutamaan di akhirat, yaitu : 

1. Wajahnya berseri ketika bangkit dari kubur di Hari Pem- 
balasan nanti. 

2. Akan mendapat keringanan ketika di hisab: | 

3. Ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim (jembatan), bisa 
melakukannya dengan sangat cepat, seperti halilintar yang 
menyambar. 

4. Catatan amalnya diberikan dengan tangan kanan. 
Berikut beberapa hadis yang berhubungan dengan ke- 

utamaan shalat tahajud: 


ÉR Aa saya 

AAS Wi 1 P3 
I; GG LONG JÊNG? A, 
a) | PA 


. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan | 
kepada orang-orang yang lapar, hubungilah sanak keluarga 
dan shalatlah dimalam hari dikala manusia sedang tidur, 
supaya kamu memsuki surga dengan kesejahteraan. (HR. 
Turmudzi, Ibnu Majah dan Hakim). 


r 


: ALANG Nah Anaa) Ya 


D. 


AG NORNER SNA 


- Seutama-utama puasa sesudah puasa ramadhan adalah 


puasa dibulan Muharram, dan seutama-utama shalat 
sesudah Shalat Fardhu adalah shalat malam. (HR. Mus- 
lim) | | 


Dalam hadis yang lain: 


A AKA LNG ag NN 4 
gi "2 tan gen SE 
| da Jah r AE AAN 


1 


SEII IA AZ, Ky A9 
CAP Nk) : Jala AA 


Kapan shalat malam itu lebih utama untuk dilakukan ? Abu 
Dzar menjawab, “Sidpa pernah bertanya kepada Rasulullah 
saw., beliau bersabda, “Pada tengah malam yang terakhir, 
tetapi sedikit sekali orang yang suka melakukannya.” (HR. 
Ahmad dengan sanad yang baik) 


Jumlah Rakaatnya 
Shalat malam (tahajud) tidak dibatasi jumlahnya, tetapi 


paling sedikit 2 raka'at. Yang paling utama kita kekalkan 
adalah 11 raka'at atau 13 raka'at, dengan 2 raka'at shalat 
Iftitah. Cara (Kaifiat) mengerjakannya yang baik adalah setiap 
2 rakaat diakhiri satu salam. Sebagaimana diterangkan oleh 


14 





EN 
Ng 
SN 





2 

$ 
4 
3 


Rasulullah saw,” Shalat malam itu, dua-dua.” (HR. Bukhari, 
Muslim dan Ahmad). 


Rasulullah saw. bersabda: . 


JIB AN SINGA GLA Ml r | EA KANGA 
Tasha F 135 = 4 MAS MA | 


. Shalat malam itu adalah dua rakaat, apabila kamu khawatir 


akan masuknya waktu shubuh maka berwitirlah satu rakaat 
saja sebagai witirnya (penutupannya) shalat yang telah 
kamu lakukan sebelumnya. (HR. Bukhari dan Muslim) 


Ibnu Abbas ra. juga meriwayatkan: 
Au AY PN 
ag As, ADZAN IN Pee rn A 
SU “2, 4, : 
9 3 Gas SAE KAA AJA 
hr KT 
AP IG) 


Kita diperintahkan Rasulullah saw. supaya mengerjakan 
shalat malam dan benar-benar menganjurkan hal itu, 
sampai-sampai beliau bersabda, “Kerjakanlah shalat 
malam itu meskipun hanya satu rakaat”. (HR. Thabarani) 


Dalam hadis yang lain Hwa 
DING TANGI DA 1: rg Ze 
Er 4 Gs 2 Sai 


15 


a 3 Ai Aj NA 


La 


Ga pa P Az AAN TA LAI DA 


Ian NGA Aan 


Saya mendengar Aisyah ra. mengatakan bahwa Rasulullah 
saw. shalat malam sebanyak sepuluh rakaat dan witir satu 
rakaat. 


Hadis yang lain: 
KENA ANE Sa Us SG 
es aaa yo 4, 
A2 A, a Mer 
ee 3 Sena pra 

Da $ gak Na SAN 
SS AREN : mane 


Rasulullah saw. tidak pernah menambah shalat malam 


. dibulan Ramadhan atau dibulan lainnya dari sebelas 


rakaat. Beliau shalat empat, dan jangan kamu tanyakan 
tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 
empat rakaat, dan jangan kamu tanyakan tentang bagus 
dan panjangnya. Kemudian beliau shalat tiga rakaat, maka 








DE ARAB nb a 


aku bertanya, “Ya Rasulullah apakah tuan tidur sebelum 
shalat witir? Beliau menjawab, “Ya, sesungguhnya kedua 
mataku tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. (HR. Bukhari 
dan Muslim) 


. Amalan Sebelum Shalat Tahajud 


Rasulullah saw. bersabda: 


| aa Pe aa BI 


É SG KAWA Dg a 
ATU A CEIR 


Barangsiapa yang akan tidur berniat hendak bangun shalat 
malam, kemudian tertidur hingga pagi, maka niatnya itu 
dicatat sebagai satu pahala, sedangkan tidurnya itu 
dianggap sebagai karunia Tuhan yang diberikan kepadanya. | 
(HR. Ibnu Majah dan Nasa'i) 


Sesudah bangun dianjurkan terlebih dahulu melakukan 


shalat dua rakaat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh 
Abu Hurairah ra.: 


KG KOS pa 3 MAMBU [d d 
KASN 5 IA AI 


ø: gen 
RW 


Ae 


17 


Apabila salah seorang diantaramu bangun malam, maka 
hendaklah memulai shalatnya dengan dua rakaat yang 
ringan. 


Hadis yang lain dijelaskan: 

AG 1 SAT NE ANN l NE 
swa a E HP Wg 

KEL AN | HA ig 


Apabila bangun malam untuk shalat, maka Rasulullah saw. 
memulainya dengan dua rakaat yang ringdi: (HR. Imam 
Muslim) 


Apabila masih merasa mengantuk, maka dianjurkan mem- 
baca doa dibawah ini: 


LAA ILAAHA ILLA ANTA SUBHAANAKA. 
ASTAGHFIRUKA LIDZANBII WA AS-ALUKA 
RAHMATAKA. ALLAHUMMA ZIDNI ‘ILMA 


18 








WALAA TUZIGH QALBII BA'DA IDZHADAI- 
TANI. WAHABLII MUN LADUNKA RAHMATAN 
INNAKA ANTAL WAHHAAB. 

Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, aku 
mohon ampun kepadaMu dari dosaku dan aku memohon 
rahmatMu ya Allah, tambahkanlah pengetahuanku dan 
janganlah Engkau belokkan hatiku sesudah Engkau berikan 
hidayah kepadaku. Berikanlah rahmat kepadaku dari 
sisiMu karena Engkau adalah Maha Pemberi. 


TATA CARA MENGERJAKAN 
SHALAT TAHAJUD 


Berikut ini tata cara shalat tahajud secara berurutan: 


. Niat 


Dibawah ini lafal niat shalat tahajud: 
NGANGEN kg a 17 


USHALLII Sa TAHAJJUDI RAK'ATAINI 
LILLAAHI TA'AALA. 


Aku berniat shalat sunah tahajud dua rakaat karena Al- 
lah Ta'ala. 


19 


2. Takbiratul ihram, yaitu mengucapkan takbir (Allahu 
Akbar) disertai dengan mengangkat kedua tangan (telapak 
tangan sejajar dengan daun telinga dan dihadapkan ke 


arah kiblat, lalu bersedekap). Setelah itu membaca doa. 


Iftitah, doanya sebagai berikut ini: 


HA SANG SNY PRSS 
SIR EKINA 

A Neta Bn 
KING "a EAE A D SIS 
AA KA » Nee 49 


ALLAAHU AKBARU, KABIIRAW WAL HAMDU 

LILLAHI KATSIIRAN, WA SUBHAANALLAAHI 
BUKRATAN WA ASHIILAN, INNII WAJJAHTU 
WAJHIYA LIL LADZII FATHARAS SAMAAWAATI 
WAL ARDLA HANIIFAN MUSLIMAN WA MAA 
ANAA MINAL MUSYRIKIINA, INNA SHALAATI 
WA NUSUKII WA MAHYAAYA WA MAMAATI 
LILLAAHI RABBIL “AALAMIINA. LA SYARIIKA 
LAHU WA BIDZAALIKA UMIRTU WA ANAA Ml- 
NAL MUSLIMIINA. 


. Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaranNya, segala 
puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, serta Maha 


20 








Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Sesungguhnya aku 
menghadapkan wajahku kepada Dzat yang telah 
“menciptakan langit dan bumi, dalam keadaan tunduk dan 
berserah diri dan aku bukanlah termasuk golongan orang 
yang musyrik —menyekutukan Allah. Sesungguhnya 
shalatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata ha- 
nyalah untuk Allah, “Tuhan Semesta Alam. Tidak ada sekutu 
bagiNya. Dan aku termasuk golongan orang-orang yang 
berserah diri (kepadaNya). | 


Rasulullah juga pernah membaca doa iftitah yang seperti 
berikut ini: 


Z OENE, CENE PLA IGRAN 


oS ERA w A Ag | | 
MB, NG. PENGEN PA NAYA GL 
l pan Koy GANG 


ALLAAHUMMA BAAYID BAINII WA BAINA KHA- 
THAA YAAYA, KAMAA BAA'ADTA BAINAL 
MASYRIOI WAL MAGHRIBI. ALLAHUMMA NAQ- 
OINII MIN KHATHAYAAYA KAMAA YUNAO- 
OATS TSAUBUL ABYADLU MINAD DANASI. 
ALLAAHUMMA AGHSILNI MIN KHATHAAYAA- 
YA BIL MAA'I WATS-TSALJI WAL BARADI. 


21 


Ya Allah, jauhkanlah dari kesalahan dan dosa sejauh 


— antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari 


kesalahan dan dosa bagaikan bersihnya kain putih dari 
kekotoran. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku dengan air, 
dan air salju yang sejuk. 


. Membaca Surat Al-Fatihah 


GAN San A ANANG 


r r S 


Kss IG. PENA EA Asi 
BU bas KIE, 
PAS ALLA SAN 


Maan IG 


BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM. 
ALHAMDU LILLAAHI RABBIL “AALAMIINA. 
ARRAHMAANIR RAHIIMI. MAALIKI YAUMID 
DIINA. IYYAAKA NA'BUDU WA IYYAAKA 
NASTATINU. IHDINAASH SHIRAATHAL MUSTA- 
OIIMA. SHIRAATHAL LADZIINA AN'AMTA 
“ALAIHIM, GHAIRIL MAGHDLUUBI “ALAIHIM 
WA LAADL DLAALLIINA. AAMIINA. 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. 
Segala puji ee Allah, Tuhan semesta alam. Yang Mengua- 


22” 











sai hari Pembalasan. Hanya kepadaMu kami menyembah. 
Dan hanya kepadaMu pula kami memohon pertolongan. 
Tunjukilah kami jalan yang lurus. (Yaitu) jalannya orang- 
orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan 
(jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula) jalan 
mereka yang sesat. Semoga Allah mengabulkan permoho- 
nanku. 


. Membaca Surat atau Ayat Al-Quran 


Misalnya membaca surat Al-Humazah ` 


AK NEGARA A | H BP PANG NANG 

AAS u MINI 
SAS NAN aye ANA 

engan NG 


ORA me 


DANG JL 3 


WAILUL LIKULLI HUMAZATIL LUMAZAH. AL- 
LADZI JAMA'AMA LAW WA'ADDADAH. YAH- 
SABU ANNA MAA LAHUU AKHLADAH. KALLA 
LAYUMBADZANNA FIL HUTAMAH. WAMAA 
ADRAAKAMAL HUTAMAH. NAARULLAAHIL 
MUUOADAH. ALLATI TATHTHALPU ‘ALAL 
AF'IDAH. INNAHAA 'ALAIHIM MU'SHADAH. 2i 

. AMADIM MUMADDADAH. 


23 


Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang 
mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dia mengira 
bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya, sekali-kali 
tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan 
ke dalam Huthamah. Dan tahukah kamu apa Huthamah 
itu? (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, 

yang (membakar) sampai ke hati. Sesungguhnya api itu 


i ditutup rapat atas mereka, (sedang mereka itu) diikat pada ' 


tiang-tiang yang panjang. 


. Rukuk, yaitu diawali dengan mengangkat kedua tangan 
“sambil membaca takbir, kemudian membungkuk. Dianjur- 


“kan membaca: 
Yy Pa Wd Z rad 23 


SUBHANA RABBIYAL “ADHIIMI WABIHAMDIH 
3X 


Maha Suci Allah, Tuhanku Yang Maha Agung dan aku 
memuji kepadaNya. 3x 


. Iktidal 


Yaitu bangkit dari rukuk dengan mengangkat kedua tangan 


“ma iktidal, disertai membaca lafal: 


| | 
NG Pp IP P 
DA nupa SAN ago 
“SAMPALLAAHU LIMAN HAMIDAH 
Allah mendengar orang yang memujiNya. 


ki angga a Aga a 


a 
ji 
2 
£ 
ka 
H 
A 
ih 
5 





Setelah itu kedua tangan diturunkan dan badan dalam ke- 
adaan berdiri tegak lurus, lafal yang dibaca: 


va Yu SERASI Of 
| Wang 3 a ALANG, 


RABBANAA LAKAL HAMDU MIL-US SAMAA 
WAATI WAMIL-UL ARDLI WA MIL-UMAA SYITA 
MIN SYAI-IN BA'DU. 
Ya Allah, Tuhan kami, bagiMu segala puji sepenuh langit dan 
bumi, dan sepenuh sesuatu yang Engkau kehendaki sesudah 
itu. 
7. Sujud an 
Setelah i'tidal kemudian lakukan posisi sujud sambil mem- . 
baca takbir (Allaahu akbar), seperti tersungkur dan meletakkan. 
dahi dan telapak tangan ke bumi, kedua kaki seperti memanjat. 
Lafal yang dibaca ketika sujud: 


SKI Sa 7 
yy PENSES “1 K A 


SUBHAANA RABBIYAL A’LAA WABIHAMDIHI 3X. 
Maha Suci Tuhanku lagi Maha Tinggi dan aku memuji 
kepadaNya. - 

8. Duduk antara Dua Sujud (iftirasy). Sesudah selesai meng- | 
ucapkan tasbih, kemudian bangun dengan mengucapkan 


t 


25 





takbir lalu duduk diantara dua sujud. Pada waktu seperti 
itu dianjurkan membaca lafal berikut ini: 


CAA anu RESE i 
AEN BI 


Pena D 


aa TAN | 


RABBIGHFIRLII WAR HAMNII WAJBURNII 


WARFA”NII WARZUONII WAHDINII WA 
SAAFINII WA'FU'ANNII. : 

Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, 
cukupilah kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah 
rejeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah 
kesehatan kepadaku dan berilah Aap una kepadaku. 


9. Sujud Kedua 


Kemudian lakukan sujud yang kedua dengan posisi dan 
“lafal yang sama dengan sujud pertama. Setelah itu berdiri 


lagi sambil mengucapkan takbir (untuk menuju rakaat yang 


kedua). Pada waktu berdiri sesudah sujud itu kita membaca 
surat Al-Fatihah lagi, dan membaca surat-surat Al-Quran 
misalnya surat an-Nas: 


II KI IIS %7 en 3 
PLOS ON bak NS NAWI alaa Lan Ga 


26 


aan ESA AI Mg Neng 
, ` 


“ QUL A'UDZU BIRABBINNAAS. MALIKIN NAAS. 
ILAAHIN NAAS. MIN SYARRIL WAS WAASIL 
KHONNAAS. ALLADZI YUWAS WISUFI SHUDUU- 
RIN NAAS. MINAL JINNATI WAN NAAS. 


Katakanlah: “Aku berlidung kepada Tuhan (yang 
memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. 
Sembahan manusiä. Dari kejahatan (bisikan) setan yang 
biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke 
dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia. 


10. Duduk Terakhir untuk Membaca Tahiyat 


Selesai membaca surat-surat Al-Quran, kemudian 
dilanjutkan dengan rukuk, dan seterusnya seperti pada rakaat 
pertama sampäi sujud kedua. Selesai sujud kedua (dalam 
rakaat kedua) tidak berdiri lagi, tetapi duduk tasyahud akhir. 


Duduk tasyahud akhir yaitu selesai sujud yang kedua pada 
rakaat terakhir diteruskan dengan bangkit untuk duduk tasyahud 
akhir sambil membaca takbir (Allaahu Akbar). 


Posisi duduknya yaitu kaki kiri dimasukkan di bawah kaki 
kanan sehingga pantat dapat menyentuh lantai. Telapak kaki 
kanan tegak dan jari-jari kaki kanan menjejak ke lantai 
sehingga ujung telapak kaki kanan menghadap ke bawah. Posisi 
tangan sama dengan ketika melakukan duduk tasyahud awal. 
Apabila posisi duduk tasyahud akhir sudah sempurna, lalu 
membaca lafal atau bacaan dari tasyahud akhir, yaitu: 

- 


ni b gyn NANG KAN MET 
SN WOL NA) CN JUAN AS) 


28 


ZIEN. A gen Saki PERAHU 


DE Aa PANTAT T 
2. Ans Z z4 AAA WANA í< KAN | / 


NA 


KANGA Pare 
- ANA 
ae ae KETENEN Sa 3 
AE pA KE A 
AMA AH WAKL 


ATTAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALA- 
WAATUT THAYYIBAATU LILLAAHI. ASSA- 
LAAMU “ALAIKA AYYUHAAN NABIYYU WA 
RAHMATULLAHI WA BARAKAATUHU. ASSA- 
LAAMU “ALAINA WA “ALAA “IBAADILLAAHIS 
SHAALIHIINA. ASY-HADU ANLAA ILAAHA 
ILLAALLAAHU WA ASYHADU ANNA MUHAM- 
MADAN RASUULULLAAHI. ALLAAHUMMA 
SHALLI “ALAA MUHAMMADIN. WA “ALAA 
AALI MUHAMMAD. KAMAA SHALLAITA “ALAA 
IBRAAHIIMA WA “ALAA AALI IBRAAHIIMA. WA 


KEEL 


Q 


An 


"APD pa 
KAA 


SERANG BP A en 


11. 


BAARIK “ALAA MUHAMMADIN WA “ALAA AA- 
LI MUHAMMADIN. KAMAA BAARAKTA “ALAA 
IBRAAHIIMA WA “ALAA AALI IBRAAHIIMA. FIL 
“AALAMIINA INNAKA HAMIIDUN MAJIIDUN. 


Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan 
adalah milik Allah. Semoga keselamatan tetap dilimpah- 
kan kepadamu wahai Nabi Muhammad, teriring rahmat 
dan berkahNya. Semoga pula keselamatan atas kita dan 
atas hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi, bahwa tidak 
ada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi, bahwa Nabi 
Muhammad itu utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah 
rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Dan ber- 
ilah rahmat kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana 
engkau telah memberi rahmat kepada junjungan kami nabi 
Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkat atas 


Nabi Muhammad beserta keluarganya. Sebagaimana 


Engkau memberi berkat kepada Nabi Ibrahim dan ke- 
luarganya. Di seluruh alam, Engkaulah yang terpuji dan 
Maha Mulia. 


Salam 


Untuk mengakhiri shalat yaitu lakukan salam yang 


“dikerjakan setelah tasyahud (tahiyat) akhir, dengan cara 


menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca lafal salam 
yaitu seperti berikut ini: 


ra, 


oa f IA & Ai 
ASSALAMU » ALAIKUM WARAHAMATULLAAHI. 


29 


Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu 
sekalian. 


Salam adalah sebagai tanda bahwa shalat sudah berakhir. 
Begitu pula dengan shalat tahajud yang dua rakaat ini. Kala 
akan menambah lagi, silahkan (caranya pun sama dengan 
diatas). Tiap-tiap dua rakaat satu kali salam, sebagaimana 
keterangan dalam hadis pada awal bab. 


12. Doa sesudah Shalat Tahajud 


Sesudah melakukan salam, dilanjutkan dengan duduk untuk 
membaca doa. Doa yang dibaca setelah shalat Tahajud yaitu: 


Eh ENG NGLING 


NG MN KAL NG bai 


3 ke ONEA KANIE Ne 
se Mande ? ih 
ia; ia SERAT, 
TAG, IG A D Ma, 
Nk SATA fr PAN A YIA 
= AAN PA 4 “Ay 6 Gd A 
ad Pas Mag PL sa 


LAWANG LA a 
SNN LAIN, 3 EK NE ee 


30 


Sa 


Casa 


GA 
G Ya 
J: 

. 
Ne 
NN 

N 

KN 

\ 

EN 

DAN 
NASA 


IA sa. Aya 


ALLAAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA OAYYI- 
MUS SAMAAWAATI WAL ARDLI WA MAN FII 
HINNA WA LAKAL HAMDU LAKA MULKUS SA- 
MAAWAATI WAL ARDI, WA MAN FTIHINNA WA 
LAKAL HAMDU NUURUS SAMAAWAATI WAL 
ARDLI, WA LAKAL HAMDU ANTAL HAOOU WA- 
WA'DUKAL HAQQU WA LIOAA'UKA HAOOUN 
WA OAULUKA HAOOUN WAL JANNATU HAQ- 
' QUN, WAN-NAARU HAOOUN WANNABIYYUUNA 
HAOOUN, WAMUHAMMADUN SHALLALLAAHU 
“ALAIHI WASSALAAMA HAOOUN WASSAA'ATU 
HAOOUN. ALLAAHUMMA LAKA ASLAMTU WA 
BIKA AAMANTU, WA “ALAIKA TAWAKKALTU 
WA ILAIKA ANABTU, WABIKA KHASHAMTU, 
WA ILAIKA HAAKAMTU FAGHFIRLII MAA 
OADDAMTU WAMAA AKHKHARTU WAMAA AS- 
RARTU, WAMAA A'LANTU ANTAL MUOADDIM- 
U, WA ANTAL MU'AKHKHIRU LAA ILAAHA ILLA 
ANTA AU LAA ILAAHA GHAIRUKA WALAA HAU- 
LA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAH. 


31 


Ya Allah, bagi-Mu segala puji, Engkau penegak langit 
. dan bumi serta segala isinya. Bagi-Mu jua segala puji, 


Engkau raja penguasa langit dan bumi serta segala isinya, 
dan bagiMulah segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi. 
Dan bagiMulah segala puji, Engkau benar, janjiMu benar, 
pertemuan dengan-Mu benar, firman-Mu benar, surga itu 
benar, neraka itu benar, para nabi itu benar, Nabi Muham- 
mad saw. itu benar dan hari Kiamat itu benar. Wahai 
Allah, ke-padamu juga aku berserah diri, dengan-Mu aku 
beriman, kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku kem- 
bali, kepadamu aku rindu dan kepada-Mu pula aku ber- 
hukum. Oleh karena itu ampunilah dosa-dosaku, baik dosa 
yang terdahulu maupun dosa yang akhir, yang tersembu- 
nyi dan yang tampak. Engkau Dzat yang terdahulu dan 
Dzat yang terakhir, tidak ada Tuhan kecuali hanya Eng- 


kau atau tidak ada Tuhan selain Engkau, serta tiada daya 


dan kekuatan ke-cuali hanya dengan ijin Allah. 


Selesai membaca doa di atas, kemudian perbanyaklah 


membaca istighfar seperti berikut: 


32 


Ie OP NIL ar a AN A ga Lg. nh 
BKI BEAN BUKAN 
AA LENGKET, 

Lg Pa #1 PA AJ : a£ 9 
NGGAE Ian NON EL 


rad Pd 
LIA GN CA AI AGENG NU 21 
AON ad 9 


' kina a 


ALLAAHUMMA ANTA RABBI LAA ILAAHA 
ILLAA ANTA KHALAOTANII WA ANAA “ABDUKA 
WA ANAA ‘ALAA “AHDIKA WA WA’DIKA MAS- 
TATHA’TU A'UUDZUBIKA MIN SYARRI MAA 
SHANA’TU ABUU-UKA BINI'MATIKA “ALAYYA 
WA ABUU-U LAKA BIDZANBII FAGHFIRLII FA 
INNAHU LAA YAGHFIRUDZ DZUNUUBA ILLAA 


“ANTA. 


Ya Allah! Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan yang patut 
disembah melainkan Engkau, Dzat yang menjadikan kami 
dan kami adalah hamba-Mu, dan kami pun dalam 
ketentuan-Mu serta janji-Mu semampu apa yang telah kami 
lakukan, kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa 
saja yang kami perbuat, kami mengakui kenikmatan yang 
telah Engkau berikan kepada kami dan kami juga mengakui 
dosa kami, karena itu berilah ampunan kepada kami, 
sebab sesungguhnya tidak ada yang bisa memberi ampunan 
kecuali hanya Engkau. 


33 


Wirid Untuk Shalat Tahajud 
Untuk melengkapi dan menyempurnakan shalat tahajud 


tersebut, setelah selesai sebaiknya dilanjutkan dengan 
membaca wirid dibawah ini: / 


Membaca istighfar 100 kali 


ASTAGHFIRULLAHAL “ADHIIM WA ATUUBU 


ILAHI 


34 


Kami memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung 
dan kami pun bertaubat kepadaNya. 


Membaca shalawat 100 kali 
KAN A WI TONIL NENG T 


ALLAHUMMA SHALLI ‘ALA SAYYIDINAA MU- 
HAMMADIN WA “ALA AALI SAYYIDINA 
MUHAMMAD 


Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada penghulu 
kami Muhammad dan keluarganya. 


Kemudian bertawasul kepada: Rasulullah saw. beserta- 


sahabat dan keluarga beliau, syekh Abdul Qadir Jaelani, 
Syekh Ahmad Ad-Darhabi, kedua orangtua, dan kepada 
seluruh kaum muslimin serta muslimat. 


Al VaN ra Ata DIA 
E A 





Membaca Asmaul Husnah 


hr GREG AN CG 


YAA LATHIIFU YAA MU'IZZU YAA HAMIIDU 
YAA JALIILU 100x 


Wahai Dzat yang memberi kelembutan, wahai Dzat yang 
memberi kemuliaan, wahai Dzat yang Maha Terpuji, wahai 
Dzat yang mempunyai kebesaran. 


Berdoa sesuai dengan kebutuhan. 


35 


KUMPULAN DOA-DOA PENTING 


Dibawah ini terdapat doa-doa penting untuk diamalkan 


setiap selesai melakukan shalat: | | 


36 


Doa Mohon Ampun: 


SER Kat 


III SENAR IG 


Ta Aha, TUN TAA YA 
gae Tawa Da AA 
SAN NGANG YA MU K 


ALLAAHUMMA ANTA RABBII LAA ILAAHA 
ILLAA ANTA KHALAOTANII WA ANAA “ABDUKA 
WA ANA “ALAA “AHDIKA WAWA'DIKA MASTA- 
THA'TU A'UUDZU BIKA MIN SYARRI MAA 
SHANA”TU ABUU-U LAKA BINI?” MATIKA 
“ALAYYA WA ABUU-U BIDZANBII FAGHFIRLII 
FAINNAHU LAA YAGHFIRUDZ DZUNUUBA 
ILLAA ANTA. 


“Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan 


kecuali Engkau. Engkau telah menciptakanku, sedangkan 


saya hambaMu, dana saya dalam janjiMu (jaminan 
perlindungan) dan ancamanMu. Semampuku saya ber- 
lindung denganMu dari kejahatan apa yang saya perbuat. 


Saya mengakui kenikmatanMu (yang telah Engkau 





limpahkan) kepadaku, dan saya (juga) mengakui dosaku. 
Maka, ampunilah saya. Sesungguhnya tidak ada 2 yang 
mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. 


Doa mohon ampun yang lain: 


ASUS js 


» 


75. Gi Ga 
ole 


Da Topan K g As Ws 7, ENE NA 
A 2 AN; 
SOY 


RABBANAAGHFIR LANAA WALI IKHWAA 
NINAL LADZIINA SABAQUUNAA BIL IIMAANI 
WALAA TAP AL FII OULUUBINAA GHILLAN LIL- 
LADZIINA AAMANUU. RABBANAA INNAKA RA- 
UUFUN RAHIIMU. 


Wahai Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara- 
saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, 


dan janganlah Engkau jadikan kedengkian dalam hati kami . 


terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, 
sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penya- 


yang. 
Doa Agar Diberi Kemudahan Menanggung Beban Ba 


MA Ion 3 An 
NAN KANE 


37 


38 


ERA ATAS NAN 

ay. Ian a MBA GAk AA 
Dg WA AG WA AI MAKS 
a BE EA Cap 
AT KS para Ca 
KG JG SENG YES 
PEN WEI AAN) Ig raj: RIE 
GE: ENIRAR 
Gaie Ina BU, 
SN PGA CW IL, 


LILLAAHI MAAFIS SAMAA WAATI WAMAA FIL 
ARDLI WAIN TUBTUU MAA FII ANFUSIKUM AU- 
TUKHFUUHU YUHAA SIBKUM BIHILLAAHU FA- 
YAGHFIRU LIMAN YASYAAU WAYU'ADZ DZIBU 
MAN YASYAAU WALLAAHU “ALAA KULLI SYAI 
IN OADIIRIN. AAMANAR RASUULU BIMAA UN- 
ZILA ILAIHI MIN RABBIHI WAL MU'MI-NUUNA. 


KULLUN AAMANA BILLAAHI WAMALAA 


IKATIHI WAKUTUBIHI WARUSULUHI LAA 
NUFARRIOU BAINA AHADIN MIN RASULIHI 


— WAOAA LUU SAMI’ NAA WA ATHA'NAA GHUF- 


RAA NAKA RABBANAA WAILAIKAL MASHIIR. 
LAA YUKALLIFULLAAHU NAFSAN ILLAA 
WUS AHAA LAHAA MAA KASABAT WA'ALAIHAA 
MAKTA SABAT RABBANAA LAA TUAA KHIDZ- 
NAA INNASIINAA AU AKHTHA'NAA. RABBANAA 
WALAA TAHMIL 'ALAINAA ISHRAN KAMAA 
HAMAL TAHU “ALAL LADZIINA MIN 
OABLINAA. RABBANAA WALAA TUHAM 
MILNAA MAALAA THAA OATALANAA BIHI. 
WA'FU ‘ANNAA WAGHFIR LANAA WARHAMNAA 
ANTA MAULAANAA FANSHURNAA “ALAL 
OAUMIL KAAFIRIINA. ; 


“Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa 
yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, 
niscaya Allah akan membuat perhitungan terhadapmu 
tentang perbuatanmu itu. Maka, Allah mengampuni siapa 
yang dikehendakiNya dan menyiksa siapa yang dikehen- 
dakiNya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ra- 
sul telah beriman pada Al Qur'an yang diturunkan kepada- 
nya dari Tuhannya, dan (demikian pula) orang-orang yang 
beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat- 


'malaikatNya, kitab-kitabNya, dan rasul-rasulNya. 


(Mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan 
antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul- 


39 


Nya.” Dan mereka berkata, “Kami dengar dan kami ta- 
at.” (Mereka berdoa): “Ampunilah kami, wahai Tuhan 
kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.” Allah tidak 


membebani seseorangpun melainkan sesuai dengan kesang- i 


gupannya. Dia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) 
yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Wahai Tuhan 
kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau 
kami bersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau 
bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Eng- 


© kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai 


40 


Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa 
yang tidak sanggup kami memikulnya. Berilah kami maaf, 
ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong 
kami, maka tolonglah kami (menghadapi) kaum yang 
kafir.” 

Doa Apar Diangkat Derajat Yang Tinggi 


NENGA NG KÊNA aa 
CA 23 
ana MARA A 4 Nasi 
SEA AAN KAK 

Sa TAN NN 


RAF Iiga 





ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MU- 


'HAMMADIN SHALAATAN TUNJIINAA BIHAA 


MIN JAMIPIL AHWAALI WAL AAFAATI WATAQ 


= DLILANAA BIHAA JAMII “ILHAA JAATI 


WATUTHAH HIRUNAA BIHAA MIN JAMIT'IS 
SAYYI AATI WATAR FA'UNAA BIHAA “INDAKA 
A?'LAD DARAJAATI WATUBAL LIGHUNAA 
BIHAA AQSHAL GHAAYAATI MIN JAMIT'IL 
KHAIRAATI FILHAYAATI WABA'DAL 
MAMAATI. 

“Ya Allah, sampaikan shalawat (rahmat) kada Junjungan 
kami Muhammad, dengan shalawat itu (rahmat) Engkau 
selamatkan kami dari segala ketakutan dan penyakit, dan 
dengan shalawat itu Engkau penuhi segala keperluan kami, 
dan dengan shalawat itu Engkau sucikan kami dari segala 
kejelekan, dan dengan shalawat itu Engkau angkat kami 
pada derajat yang setinggi-tingginya di sisiMu, dan dengan 
shalawat itu Engkau sampaikan kami pada tujuan yang 
sejauh-jauhnya, berupa segala kebaikan dalam kehidupan 
(di dunia) dan setelah kematian.” 


Doa Untuk Orangtua Dan Orang Mukmin | 


Legand AEM Tu 
(AN ANA PADAT 1? KA, 


RABBIGH FIRLII WALIWAA LIDAYYA WALIMAN 
DAKHALA BAITI MU'MINAN WALIL MU'MINII- 


41 





` 42 


NA WAL MU'MINAATI WALAA TAZIDIDH DHAA- 
LIMIINA ILLAA TABAARAAN. | 
Wahai Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, a 
yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang 
yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah 
Engkau tambahkan bagi orang-orang yang dzalim itu selain 
kebinasaan. Ta 

Doa Agar diberikan Kekhusyuan Hati 


ES NGÊS den AA 


LE PEN EA 


ALLAAHUMMA INNII A'UUDZU BIKA MIN 
‘ILMIN LAA YANFA'U WAMIN OALBIN LAA 
YAKHSYA'U WAMIN 'AMALIN LAA YURFA'U 


. WAMIN DA'WATIN LAA YUSTAJAABU. 


“Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganMu dari 
ilmu yang tidak bermanfaat, dan (dari) hati yang tidak 
khusyu”, dan (dari) amalan yang tidak diangkat (dicatat 
baik di sisi Allah), dan (dari) doa yang tidak dikabulkan.” 


Doa Dipagi Hari 
a AN EA NA 
Pa GA Ama? AAN AKA 





JAN LANG e NJAGA 
kaga AG On VE (iya 
ALAA A DA RAGNE 
- DA, AKI AJAH SENG 
2. LAYAN A A KOSIN 
EGEUSE PIA, At La at 
rgs An ena 


LEAN SAMYA an 


ALHAMDU LILLAAHIL LADZII AHYAANA 


BA'DAMAA AMAA TANAA WAILAIHIN NUSYUU- 
RU ASHBAHNAA WA ASHBAHAL MULKU 
LILLAAHI WAL'ADHAMATU WASSULTHAANU 
LILLAA WAL'IZZATU WAL QUDRATU LILLAAHI 
RABBIL “AALAMIINA ASHBAHNAA “ALAA 
FITHRATIL ISLAAMI WA'ALAA KALIMATIL 
IKHLAASHI WA'ALAA DIINI NABIYYINAA MU- 
HAMMADIN SHALLALLAAHU “ALAIHI WASAL- 


43 


44 


LAMA WA'ALAA MILLATI ABIINAA IBRAA- 


HIMA HANIIFAN MUSLIMAN WAMAA KAANA ` 


MINAL MUSYRIKIINA.ALLAAHUMMA INNAA 


NAS ALUKA ANTAB “ATSANAA FI HAADZAL ~ 


YAUMI ILA KULLI KHAIRIN WA A'UUDZU BIKA 
AN AJTARIHA SUU AN AW AJURRAHU ILA 
MUSLIMIN. ALLAAHUMMA BIKA ASHBAHNAA 
WABIKA AMSAYNAA WABIKA NAHYAA WABI- 
KA NAMUUTU WA ILAIKAN NUSYUURU NAS 
ALUKA KHAIRA HAADZAL YAUMI WAKHAIRA 
MAA FIHI WANA'UUDZU BIKA MIN SYARRI 
HAADZAL YAUMI WASYARRIMAA FIHI. 


“Segala puji bagi Allah Yang telah menghidupkan kami 


setelah mematikan kami, dan kepadaNya (kita) dikumpul-. 
kan. Kami memasuki waktu Subuh dalam keadaan segala - 


kerajaan masih milik Allah, keagungan dan kekuasaan 


milik Allah, kemuliaan dan kekuasaan milik Allah, Tuhan ` 


Pemelihara alam. Kami memasuki waktu Subuh dalam 
keadaan Islam yang fitri, kalimat yang ikhlas, beragama 
Nabi kita Muhammad saw, mempercayai kemurnian agama 
bapak kita, Ibrahim yang lurus dan muslim, dan tidaklah 
ia dari golongan orang musyrik. Ya Allah, sesungguhnya 
kami memohon kepadaMu membangkitkan kami pada hari 
ini untuk diarahkan pada kebaikan dan saya berlindung 
denganMu (dari) melakukan perbuatan jelek atau menyeret 
perbuatan jelek pada orang Islam. Ya Allah, denganMu, 


kami memasuki waktu Subuh dan denganMu, kami 


memasuki waktu sore, dan denganMu kami hidup, dan 
kepadaMu kami dikumpulkan. Kami mohon kepadaMu ke- 





baikan hari ini dan kebaikan apa-apa yang di dalamnya, 
dan kami berlindung denganMu dari kejelekan hari ini 
dan kejelekan apa-apa yang didalamnya.” 


Doa Agar Diberi Harta Berlimpah Dan Halal 


(aa GAMA GINA Nah AA KAN 
Tan So 


an Ola 


Ka CAN 


ALLAAHUMMA YAA GHANIYYU YAA HAMIIDU 
YAA MUBDI'U YAA MU'IIDU YAA RAHIMU YAA 
WADUUDU YAA FA’ “AALUL LIMAA YURIIDU 
AGHNINII BIHALAA LIKA “AN HARAAMIKA 
WABIFADL LIKA ‘AMMAN SIWAAKA. ` 


“Ya Allah Tuhanku yang Maha Kaya dan Maha Ti erpuji, 


. Tuhan yang mentakdirkan dan yang mengembalikan, yang 


Maha Kasihan dan Maha Kasih Sayang, dan berilah aku 
kekayaan harta yang Engkau halalkan bukan yang Engkau 
haramkan, berilah aku kelebihan dari yang lain dengan 
berkah karuniaMu. 


Doa Mohon Kesejahteraan 


San Ya AA Sa 


45 




































































46 


P Ana KE TAN LI GA 
CE ITA ASET A 


`. ALLAAHUMMA ANTAS SALAAMU WAMINKAS 
SALAAMU WAILAIKA YA’UUDUS SALAAMU WA- . 


HAYYINAA RABBANAA BISSALAAMI WA 
ADKHILNAL JANNATA DAA RAS SALAAMI 
TABAA RAKTA RABBANAA WATA'AALAITA 
YAA DZAL JALAALI WAL IKRAAMI. 


“Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan dariMu segala ke- 
selamatan dan kepadaMu segala keselamatan kembali. 
Maka, hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan 
keselamatan dan masukkanlah kami ke rumah keselamatan 
(surga). Mahasuci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha- 
luhur Engkau wahai Dzat Tang. Memiliki keagungan dan 
kemuliaan.” 


Mendapatkan rizgi dari segala penjuru 


NG VISE WIAR PECE E AAN 


AD LEENE se 


Kan AS Papa Ba un 
As Set AE fG 53 NN Ara 





Kad a ANE DAK 


ALLAAHUMA SHALLI “ALAA SAYYIDINAA MU- 
HAMMADIN ‘ADADA ANWAA 'IRRIZOI WALFU- 
TUUHAATI, YAA BASITHALLADZI YABSUTHUR- 
RIZOAN LIMAN YASYAA-U BOI GHAIRI 
HISAABIN ABSUTHU 'ALA RIZOAN KATSIIRAN 
MIN KULLI JIHATIN MIN KHAZAA INI RIZOIKA 
BIGHAIRI MINNATIN MAKHLUUOINN BIFADLIKA 
WAKARA-MIKA WA'ALAA AALIHI WASHAHBIHII 
WASALLAM. 


“Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas junjungan kita Nabi 

Muhammad sebanyak aneka rupa rizki. Wahai Dzat yang 
meluaskan rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa 
hisab. Luaskan dan banyakkanlah rizkiku dari setiap 
penjuru dari perbendaharaan rizkiMu tanpa pemberian 
dari makhluk, berkat kemurahanMu juga, dan limpah- 
kanlah pula rahmat dan salam atas Kenanga A dan para 
sahabat beliau. 


Doa mohon ditambah rizki 
Ws UBI Ca WA KAN SA 
BA DG 4 A KAG Irta, 2, 
CARA KES TP an GE 


ALLAAHUMMA ZIDNAA WALAA TANOUSHNAA 
WA AKRIMNAA WALAA TUUHINNAA WA'ATHI- 


47 























48 


NAA WALAA TAHRIMNAA WA AATSIRNAA WALAA 
TU'TSIR ALAINAA WA ARDLINAA WARDLA 
‘ANNAA. E 


“Ya Allah, berilah tambah piia kami, a Engkau | 


kurangi kami, muliakanlah kami dan janganlah Engkau 
hinakan kami, dan berilah kami, janganlah Engkau halangi 
kami dan pilihlah kami, dan janganlah Engkau tinggalkan 
kami, dan relakanlah kami dan janganlah Engkau cegah 
kami. < 


Doa diberi kemudahan rizki 


PENGIN 5. K sg Ce 


- CA 
Cd 


2 22 pox ya i Ap a D 7 
EF reg Penata bebas 
Per ae "Ht Spa AA 4 


x 


ALLAAHUMMA YAA GHANIYYU YAA AGHNINII | 


GHINAN ABADAN WAYAA 'AZZIZU YA MU'IZZU 
A'IZZANII BIPZAAZI IZZATI OUDRATIKA 
WAYAA MUYASSIRAL UMUURI YASSIRLII 
UMUU RADDUNYAA WADDIINI YAA KHAIRA 
MAN YURJA YAA ALLAAHU. 


Ya Allah, wahai Dzat yang Maha Kaya dan yang 
memberikan kekayaan, berilah kekayaan kepadaku yang 
abadi. Wahai dzat yang Maha Mulia dan yang memberikan 


kemuliaan, berilah kemuliaan kepadaku dengan kemuliaan 





kekuasaanMu. Wahai Dzat yang mempermudah semua 
urusan, berilah kemudahan kepadaku di dalam semua 
urusan dunia dan agama. Wahai Dzat yang paling baik 
diharapkan, ya Allah. 


Dilapangkan Rizki 


KENA Ben 


4 a 7 r 
s 
ALLAAHUMMAB SUTH 'ALAINAA MIN BA- 


RAKAA TIKA WARAHMATIKA WAFADL LIKA 
WARIZQIKA. 


Ya Allah, bentangkanlah kepada kami dari berkahMu, rah- 
matMu, karuniaMu dan rizkiMu. 


Terhindar dari fitnah 
sana sa EA NG 
4 KALA) Nya NK CES EF 


ALALLAAHI TAWAKKALNAA RABBANAA LAA 
TAJ'ALNAA FITNATAN LILOAUMIDH DHALI- 
MIINA WANAJJINA BIRAHMATIKA MINAL 
OAWMIL KAAFIRIINA. 


49 










































































50 


“Kepada Allahlah kami bertawakkal, wahai Ti uhan kami, 


janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum 
yang dhalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmatM. 


dari (tipu daya) orang-orang yang kafir.” (OS. Yunus | 


85-86) 
Mendapat Kedudukan yang Baik 


G3 AE AN GA AA, Peang 
| MA ACAK ban 


RABBI ADHILNII MUD KHALA SHIDOIN WA 
AKHRIJNII MUKHRAJA SHIDOIN WAJ'AL LII 
MIN LADUNKA SULTHAANAN NASHIIRAN. 


“Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar 
dan keluarkanlah aku secara benar, dan berikanlah 
kepadaku dari sisiMu kekuasaan yang menolong.” 


Ketenangan Jiwa 


MEE Pp data Koe ea 4 
os pat a A vas 64 





AAS Se Pane JA gé an 

ALL AJA NA ag LKE z’ PORA EA 
E E ( IP AS serai | 
Au Ne EN 


RABBANAA AFRIGH'ALAYNA SHABRAN WA- 
TSAB-BIT AODAAMANAA WANSHURNAA ‘ALAL 
OAW-MIL KAAFIRIINA. RABBANA LAA TUZIGH 
OULUU BANAA BA'DA IDZ HADAYTANAA 
WAHABLANAA MIN LADUNKA RAHMATAN 
INNAKA ANTAL WAHAABU. É 
ALLAAHUMMA TSABBITNI AN AZILA WAHDINI | 
AN ADLILLA. 

ALLAAHUMMA KAMAA HULTA BAYNII 
WABAYNA QALBII BAYNI FAHUL BAYNII 
WABAYNASY SYAITHAANI WA'AMALIHI. 


“Ya Tuhan kami, curahkan kesabaran atas kami dan teguh- 
kanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap 
golongan yang kafir, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
palingkan hati kami setelah Engkau tunjuki dan berilah 
kami dari kehadiratMu rahmat karena Engkau adalah yang 
Maha Pemberi. 

Ya Allah, kokohkanlah aku dari kemungkinan terpeleset 
iman, dan berlah aku petunjuk dari kemungkinan sesat. 
Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberi penghalang 
antara aku dan hatiku, dan berilah penghalang antara aku 
dengan setan serta perbuatannya. 


51 




















52 


Doa Mohon Keturunan 
A PA A% gA wr 
sa KELAS GAN SIA 3) 


RABBI HABLII MIN LADUNKA DZURRIYYATAN 
THAYYIBATAN INNAKA SAMIIUD DU'AA-I 


Ya Tuhanku, berilah aku dari sisiMu seorang anak yang 


“ baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa. 


Doa Mohon Panjang Umur 


ss, KALA KIA 


LAIN Ta 


ALLAHUMMA NAS-ALUKA THUULAL “UMURI 


BITH THAA'ATI WAKHTIM LANAA BIL : 


“AMALISH SHAALIHATI 


Ya Tuhanku, sesungguhnya kami memohon kepadaMu umur 
yang panjang dan selalu digunakan untuk taat serta 
akhirilah umur kami dengan melakukan kebaikan. 


Doa Minta Mulia dan Kaya 
NIAS ANGE CASA LARA 
BY IRET 3 Cone 

L I 


KN AA We 


GIA 


GAN 





ALLAHUMMA INNI DHA 'IIIFUN FAOAWWINII 
WA INNI DZALIILUN FA-A'IZZANII WA INNIII 
FAOLRUN FA-AGENINII YAA ARHAMAR RAAHI- 
MIIN 


Ya Allah, ameron aku ini lemah, maka kuatkanlah. 
Aku ini hina, maka muliakanlah. Dan aku ini fakir, maka 
kayakanlah. Ya Allah Dzar Yang Maha Pengasih dan Maha 


Penyayang. 
Doa Ketika Menerima Sedekah dan Hadiah | 


SEN Ta LA Ia < 


A e 
AJARAKALLAAHU FIIMA A’THAITA WA 
JA’ ALLAHU LAKA THAHUURAN WABARAKA 
LAKA FIIMA ABQAITA 


Semoga Allah memberi pahala kepadamu dalam sesuatu 
yang telah Engkau berikan, semoga dijadikan sebagai 
pembersih untukmu dan semoga Allah memberkahimu 
dalam sesuatu yang tertinggal. 


Doa Mohon Agar Terhindar Dari an 


Ka Ga 7. aa 
JAN AAS 
BEAT RENE WER 


53 





RABBANAGH FIRLANAA WALI IKHWAANINAL 
LADZIINA SABAOUUNA BIL IMAAN WALAA TAJ- 
AL FI QULUUBINAA GHILLAN LILLADZIINA AA- 
MANUU RABBANAA INNAKA ROUUFUR ROHIM 
Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami 
yang telah beriman lebih dulu daripada kami Dan janganlah 
Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap 
orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya 
Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. | 


Doa Agar Diberikan Jalan Yang Lurus 
y 


GAN Sad. SD La 2 
KS AG. “see Pas | Sa) 
KNDG NGA. AE YES, 
SANAM LA NN 


PE 


| A’UUDZU BILLAAHI MINASY SYAITHAANIR 


54 


RAJIIMI. BISMIL LAA HIR RAHMAANIR 
RAHIIM. ALHAMDULILLAAHI RABBIL “AALA- 





MIIN. ARRAH-MAANIRRAHIIM. MAALIKI 
YAUMIDDIIN. IYYAAKA NA'BUDU WAIYYAA 
KANAS TAVIIN. IHDINASH SHIRAA THAL MUS- 
TAQIM. SHI-RAATHAL LADZIINA AN'AMTA 
“ALAIHIM GHAIRIL MAGHDLUUBI “ALAI-HIM 
WALADL DLAALLIIN. AAMIIN. 


Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. 
Dengan nama Allah Dzat Yang Maha Pengasih dan Penya- 
yang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dzat 
Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maha Raja di hari 
pembalasan. Hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya 
kepadaMu kami memohon. Tunjukilah kami ke jalan yang 
lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri 


“ nikmat, bukan (jalan) orang-orang yang terkutuk (Yahudi) 


dan bukan (jalan) orang-orang yang tersesat (Nasrani). 
Kabulkanlah! 


Doa Keselamatan Hidup Di Dunia dan Di Akhirat 
Kn Uh 12 er LIA oge 
WAJA KN, An SAI 3 BG 
A 
Pn Sa : 


RABBANAA AATINAA FIDDUNYAA HASANATAN 
WAFIL AAKHIRATI HASANATAN WAQINAA 
ADZAA BANNAARI. | 

Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan ke- 
baikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. 


55 














56 


Doa Agar Dijauhkan Dari Kejahatan 


L Wé A INI WAN LA ` 
TG EL EN EA 


P 


+ 


Be NA 


Cd 
Kang JING NI 2 AR IA NK 
2 Jo MAH ng ANA Lg ab) 


ye a" 


GEN AN tara 


Pad af kd 
I NIWA LA KAAL N IR? PAT aa 
SANA Aa Ip SSS 


ALLAAHU LAA ILAAHA ILLAA HUWAL HAYYUL 


.OAYYUUMU. LAA TA'KHUDZUHU SINATUN 


WALAA NAUMUN. LAHU MAA FISSAMAA WAA- 
TI WAMAA FIL ARDLI. MAN DZAL LADZII YASY- 
FA'U 'INDAHU ILLAA BI-IDZNIHI. YA'LAMUMAA 
BAINA AYDIIHIM WAMAA KHALFAHUM 
WALAA YUHIITHUNA BISYAI-IN MIN ILMIHI 
ILLAA BIMAA SYAA-A WASPA KURSIY YUHUS 
SAMAA WAATI WAL ARDLA WALA YAUDDUHU 
HIFDHUHUMAA WAHUWAL “ALIYYUL “ADHII- 
MU. 


“Allah, tidak Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia | 


Yang Maha Hidup kekal lagi terus menerus mengurus 
(makhluk Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan- 
Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang yang 


LA LUNA SNI LN IT 
KKN ANA, ir ye 





dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinNya. Allah 
mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan di 


. belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa 


dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi 
Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa 
berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi 
Maha Berat. | 


Doa Agar Dijaga Dari Murtad 


P 0 oo re, en AG UN GI UG 
SANA LE PN EKA NN Aa 


A 
A 77 
a9 
ALLAAHUMMA INNII AS-ALUKA IIMAANAN 
LAAYAR TADDU WANA'IIMAN LAA YAN- 


“FADZDZU WAQURRATA “AINI LAA TAN- 


OATHIY'UL ABADA WAMURAA FAQATAN 


. NABIYYI SHALLALLAAHU “ALAIHI WASAL- 


LAMA. 


Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu iman 


yang tidak murtad, kenikmatan yang tidak habis, 
ketenangan yang tidak terputus oleh masa, dan selalu 
bersama-sama Nabi Muhammad saw.” 


57. 


e Doa Permohonan Ampun Untuk Kaum Muslimin 


Sa [ON PEN 


ENG YANA 
La Pesen AN snake rag 
HERAN pa 


Poni. nh “ADHIIMA, LII WA- 
LIWAA LIDAYYA WALIASH HAABIL HUQUUQIL 
WAAJIBAATI “ALAYYA WALIJAMIT'IL MUS- 
LIMIINA WALMUSLIMAATI WALMU'MINIINA 
WALMU'MINAATIL AHYAA-I MINHUM WAL 
AMWAATI. 


“Saya mohon ampun kepada Allah, Dzat Yang Mahaagung, 


untuk (dosa-dosa) saya, dua orang tua saya, sahabat- 


sahabat yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban saya, 


. dan seluruh kaum muslim yang laki-laki dan yang wanita 


58 


dan kaum mukmin yang pria dan yang wanita serta yang 
masih hidup dan yang sudah wafat. 


Doa Agar Taubatnya Diterima 
ANG, 67277 A) nan Tara 
SETAN KANAN 5 
saga sega 22 
BE SARA Zs) AK EHI NG 





Da 


EA Ya NG WANA 
a panen 
Kan a ATA 2 

Aka 


ASYHADU ANLAA ILAAHA ILLALLAAHU WAH- 
DAHU LAASYARII KALAHUU, WA ASYHADU 
ANNA MUHAMMADAN “ABDUHU WARASUULU- 
HU, SUBHAA NAKALLAAHUMMA WABIHAM 
DIKA ASYHADU ANLAA ILAAHA ILLAA ANTA 
“AMILTU SUU AN WADHALAMTU NAFSI AS- 
TAGHFIRUKA WA ATUUBU ILAIKA FAGHFIRLII 
WATUB “ALAYYA INNAKA ANTAT TAWWAABUR 
RAHIIMU. ALLAAHUMMAJ 'ALNII MINAT 
TAWWAA BIINA WAJ'ALNII MINAL MU- 
TATHAHHIRIINA WAJ'ALNII MIN ‘IBAA 
DIKASH SHAALIHIINA WAJ'ALNII SHABUURAN 
SYAKUURAN WAJ'ALNII ADZKURUKA 
KATSIIRAN WAUSAB BIHUKA BUKRATAW WA 
ASHIILAN. 


“Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah 
semata. Tidak ada sekutu bagiNya. Dan saya bersaksi 


59 


bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya. Maha suci 
Engkau, ya Allah, dengan memujiMu saya bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Saya telah melakukan 
kejelekan dan menganiaya diri saya. (Sekarang) saya 
mohon ampun kepadaMu dan bertaubat kepadaMu. Ka- 
rena itu, ampunilah saya dan terimalah taubat saya. Se- 
sungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Penerima taubat dan 
Penyayang. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk golongan 
orang yang taubat, suci, hamba-hainbaMu yang shalih, 
sabar, syukur, dan jadikanlah saya orang yang selalu 
mengingatMu dengan dzikir yang banyak dan menyuci- 


. kanMu di waktu pagi dan sore. 


Doa Ketetapan Iman 


A A VENE 23 UAN Ton rare TRAP 
sa Eka KANG EL FEA 
FANAN 


ALLAAHUMMA HABBIB ILAINAL IIMAANA 
WAZAYYINHU FII QULUU BINAA WAKARRIHA 


- ILAINAL KUFRA WAL FUSUUOA WAL'ISH- 


60 


YAANA WAPALNAA MINAR RAASYIDIINA. 


“Ya Allah, jadikanlah kami mencintai iman, dan hiaskanlah 

iman dalam hati kami, dan jadikanlah kami membenci 
kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, dan jadikanlah 
kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.” 


t 





Doa Nabi Musa Untuk Bertaubat 
TE jd Gina ROA GAYA 
E KAN MA PK 
ar Nga ka Aya ZES 


AN 
è gê) 


ANTA WALIYYUNAA FAGHFIRLANAA WAR- 


HAMNAA WA ANTA KHAIRUL GHAAFIRIINA 
WAKTUB LANAA FII HAADZIHID DUNYAA 


. HASANATAN WAFIL AAKHIRATI INNAA HUD 


NAA ILAIKA.. 


Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami 
dan berilah kami rahmat dan Engkaulah pemberi ampun 
yang sebaik-baiknya. Dan tetapkanlah untuk kami kebaji- 
kan di dunia dan di akhirat, sesungguhnya kami kembali 
(bertaubat) kepada Engkau. 


Doa Nabi Sulaiman as. Untuk Mohon Ampun 

A AA z aA pa Tag 
FE PG 

RABBIGHFIRLIII WAHAB LII MULKAN LAA 


YANBAGHII LIAHADIN MINBA'DII INNAKA 
ANTAL WAHHAABU. 


TAKE 


61 


Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepa- 


daku kerajaan yang tidak dimiliki seorang pun sesudahku, 
sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha Pemberi. 


Doa Khusnul Khatimah 
- 3 2 AG 4 w jw 
COREEAN A 
NGAPA 
Aa 


ALLAAHUMMA INNII AS ALUKA HUSNUL KHAA- 
TIMATI WA A'UU DZU BIKA MIN SUU ILKHAATI- 
MATI. 


“Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadaMu khusnul 


- khatimah (akhir hidup yang baik) dan kami berlindung 


62 


denganMu dari su'ul khatimah (akhir hidup yang buruk).” 


Mendapat Kedudukan yang Pantas 
MA 


SA SN DEAA al AL JE SA 
Kenai Sad AN, 


RABBI ADHILNII MUD KHALA SHIDOIN WA 
AKURIJNII MUKHRAJA SHIDOIN WAJ'AL LII 
MIN LADUNKA SULTHAANAN NASHIIRAN. 


“Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar 
dan keluarkanlah aku secara benar, dan berikanlah 





KS Be JG 


kepadaku dari sisiMu kekuasaan yang menolong.” 


Doa Kemantapan Hati 
321317, "7 i 
ya Lagi) 


B- 
2011 j2 A 4 Md 
GE PANI A A) 
ALLAAHUMMA INNII A'UUDZU BIKA MIN 
ILMIN LAA YANFA'U WAMIN OALBIN LAA 


YAKHSYA'U WAMIN 'AMALIN LAA YURFA'U 
WAMIN DA'WATIN LAA YUSTAJAABU. ; 


“Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganMu dari 
ilmu yang tidak bermanfaat, dan (dari) hati yang tidak 
khusyu”, dan (dari) amalan yang tidak diangkat (dicatat 
baik di sisi Allah), dan (dari) doa yang tidak dikabulkan." 


Dimudahkan dari segala urusan 
LA 
2a 


K 6 

BER ES sean ah 

(We WAN DEZA pan ena sn 
P) Sa 9) <y 


i 


ALLAAHUMMA INNII AS ALUKA TAMAAMAN 
NU MATI FII ASY YAA-I KULLIHAA WASY 
SYUKRA LAKA “ALAYHAA HATTA TARDHA WA 
BA'DAR RIDHAA WAL KHIYARATA FII JAMITI 
MAAYAKUUNU FIIHIL KHIYARATA WA 
BIJAMI'I MAI SURIL UMUURI KULLIHAA 
LAABIMA'SUURI HAA YAA KARIIMU. 


| “Ya Allah aku mohonkan padaMu kesempurnaan nikmat 


64 


pada segala perkara dan menyukuriMu atasnya, sehingga 
Engkau ridha dan sesudah ridha itu aku mohonkan pula 
padaMu untuk memilih segala apa yang boleh dipilih dan 
dengan segala ke-mudahannya, bukan yang sulit lagi sukar 


< dikerjakannya Wahai Tuhan Yang Maha Mulia.” { ) 





